Naskah Materi Khutbah Jum'at 
"Kembali ke Jalan yg Lurus" 



oleh 'Aam' Hamdani Fajar 
( about.me/hamdanifajar ) 
27 Robi'ul Akhir 1435H / 28 Februari 2014 

HADIRIN SIDANG JUM'AH ROHIMAKUMULLOH, 

ALLOH SWT BERFIRMAN// WAMAA KHOLAQTUL JINNAWAL INSAILLA LIYA 
BUDUNI// YANG ARTINYA/ TIDAKLAH KAMI MENCIPTAKAN JIN DAN MANUSIA 
KECUALI HANYALAH UNTUK MENGABDI KEPADAKU/// 

SEBAGAI MANA AYAT AL-QUR'AN YANG KHOTIB SEBUTKAN TADI / BAHWA/ 
TUJUAN ALLOH MENCIPTAKAN KITA/ ADALAH/ HANYA UNTUK MENJADI 
HAMBANYA / HANYA UNTUK MENGABDI KEPADANYA// MAKA /TUJUAN HIDUP 
KITA SEBAGAI MANUSIA PUN / HARUS MENYESUAIKAN / DENGAN TUJUAN 
ALLOH // SEHINGGA/ SATU-SATUNYA TUJUAN HIDUP KITA YANG PALING 
UTAMA/ YANG SEHARUSNYA/ ADALAH / HANYA UNTUK MENGABDI KEPADANYA 
// HANYA UNTUK MENJADI HAMBA ALLOH YANG SEBENAR-BENARNYA HAMBA// 
YANG SELALU TAAT PADA PERINTAH-PERINTAHNYA// YANG SELALU MENJAUHI 
SEGALA LARANGAN-LARANGANNYA// DAN SELALU RIDHO DENGAN SEMUA 
KETETAPANNYA/// 

JIKA KITA BELUM BERHASIL MENJADI HAMBAALLOH YANG 
SEBENAR-BENARNYA// MAKA KITA BELUM BERHASIL MENJADI MANUSIA// 
KARENA /WALAUPUN WUJUD KITA INI MANUSIA/ NAMUN KITA BELUM 
BERFUNGSI SEBAGAI MANUSIA/// 

SEBAGAI GAMBARAN / JIKA KITA MENGHADIAHKAN SEBUAH MOTOR KE 
PENDUDUK PEDALAMAN / TUJUANNYA /AGAR PARA PENDUDUK ITU BISA 
MENGENDARAI MOTOR TERSEBUT / SEHINGGA MENDAPAT MANFAAT YANG 
BANYAK DARI MOTOR TERSEBUT// NAMUN TERNYATA/ OLEH PENDUDUK 
PEDALAMAN TERSEBUT / MOTOR ITU MALAH DIGUNAKAN SEBAGAI PAJANGAN 
SAJA// DAN TIDAK DIGUNAKAN UNTUK DIKENDARAI // MAKA MOTOR 
TERSEBUT MENJADI SIA-SIA SAJA/ WALAUPUN FISIKNYA TETAP MOTOR/ 
KARENA TIDAK DIGUNAKAN SESUAI DENGAN TUJUAN YANG 
MENCIPTAKAN N YA/// 

BEGITU PUN DENGAN MANUSIA// JIKA KITA TIDAK BERHASIL MENJADI HAMBA 
ALLOH YANG SEBENAR-BENARNYA/ MAKA AKAN SIA-SIA SAJA HIDUP KITA DI 
DUNIA INI/// 

KEMUDIAN MUNCUL PERTANYAAN //JIKA TUJUAN HIDUP KITA INI HANYA 
UNTUK MENGABDI / MAKA BAGAIMANA MAKAN KITA ?? / KITA KAN BUTUH 
MAKAN !! / BAGAIMANA PAKAIAN KITA ?? / BAGAIMANA RUMAH KITA ?? / 
BAGAIMANA DENGAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KITA DI DUNIA INI ?? /// 

JAWABANNYA /AGAMA TIDAK MELARANG / UMAT MANUSIA / UNTUK 
MENGAMBIL BAGIANNYA DI DUNIA// SELAMA MASIH DALAM BATAS SYARIAT /// 



DALAM KONDISI TERTENTU / ADA KALANYA MENGAMBIL BAGIAN DARI DUNIA 
ITU MENJADI IBADAH // MISALNYA/ SEORANG SUAMI BEKERJA UNTUK 
MENAFKAHI KELUARGANYA / MAKA ITU MENJADI IBADAH / KARENA MEMANG 
DIPERINTAHKAN OLEH ALLOH SWT/// 

NAMUN / REALITA KEHIDUPAN SEKARANG PADA UMUMNYA// MANUSIATIDAK 
LAGI MENGAMBIL BAGIAN DUNIANYA UNTUK BERIBADAH // NAMUN HANYA 
KARENA HAWA NAFSUNYA SAJA// APA CIRINYA?? / MEREKA MENGABAIKAN 
SYARI'AT ISLAM // 

INGIN KAYA/ MENCURI // INGIN USAHA SUKSES / MENIPU // INGIN LULUS UJIAN 
/ MENCONTEK // INGIN DIKAGUMI ORANG / MEM BU KA AU RAT // INGIN DITERIMA 
KERJA / MENYUAP// INGIN MEMUASKAN SYAHWAT / BERZI NAH // KARENA 
MENURUTI HAWA NAFSU AKAN DUNIA INI / SYARI'AT DIABAIKAN /// 

BAGAIMANA BISA DISEBUT IBADAH / JIKA MENGABAIKAN SYARI'AT ?? // 
BUKANKAH SYARI'AT ITU ADALAH PANDUAN BAGI KITA UNTUK MENGETAHUI / 
MANA PERINTAH ALLOH / MANA YANG DILARANG OLEH ALLOH ?? /// MEREKA 
SUDAH MENUHANKAN HAWA NAFSU MEREKA SENDIRI // DAN BUKAN LAGI 
MENJADI HAMBAALLOH YANG SEBENARNYA// SEHINGGA YANG MENJADI 
CITA-CITA YANG PALING UTAMA DALAM HIDUPNYA HANYALAH HAL-HAL YANG 
BERSIFAT DUNIAWI SAJA// DAN ALLOH / JUSTRU DIABAIKAN /// 

MAKA PANTAS SAJA KALAU ALLOH MURKA// JAKARTA BANJIR // KEDIRI 
GEMPA// GUNUNG SINABUNG DAN GUNUNG KELUD MELETUS // BAHKAN 
BEBERAPA HARI YANG LALU SAYA MEMBACA BERITA BAHWA AKTIF ITAS GEMPA 
DI GUNUNG PAPANDAYAN MULAI MENINGKAT// BUKAN HAL YANG MUSTAHIL 
AZAB ITU PUN MENIMPA KITA DI RANCAEKEK INI // 

OLEH KARENA ITU / MARILAH KITA KEMBALI KE JALAN YANG LURUS // 
SEBELUM SEMUANYA TERLAMBAT// LALU / MANA JALAN YANG LURUS ITU ?? // 
KITA LIHAT FIRMAN ALLOH DALAM SURAT ALI 'IMRON AYAT 51 : 



INNALLOH = SESUNGGUHNYA ALLOH // ROBBIY / TUHANKU // WA ROBBUKUM / 
DAN TUHAN KALIAN // FA'BUDUUHU / MAKA MENGABDILAH KEPADANYA// 
HADZA SHIROTUM MUSTAQIM / INILAH JALAN YANG LURUS /// 

MAKA MARILAH SAMA-SAMA KITA JADIKAN / TUJUAN HIDUP / CITA-CITA YANG 
PALING UTAMA KITA ADALAH / HANYA UNTUK MENJADI HAMBAALLOH YANG 
SEBENAR-BENARNYA// TIDAK USAH MERISAUKAN APA-APA YANG SUDAH 
DIJAMIN UNTUK KITA// APALAGI SAMPAI MENGABAIKAN SYARI'AT ISLAM // 
MUDAH-MUDAHAN DENGAN SEPERTI ITU KITA SELAMAT DARI AZAB ALLOH 
SWT / SELAMAT DUNIA AKHIRAT//// 



